ada suatu sore, tiba-tiba saya ingin sekali ma- 
kan pangsit mie. Lalu, bersama istri, saya per- 
gi ke sebuah depot di Jalan Embong Blim- 
bing. 

Saat turun dari mobil, seorang Ibu dari rumah 
di ujung gang jalan itu menyapa kami, "Pak Philip! Pak 
Philip!" ternyata dia adalah salah seorang jemaat 
gereja. Kami berbincang-bincang dan tidak beberapa 
lama kemudian saya sudah berada di ruang tamunya. 
Saya sangat senang dan merasa nyaman. 

Saat pulang, Ibu tersebut memberi kami oleh- 
mangga yang cukup banyak, Saya terkesan, 
setiap mangga dalam bungkus plastik itu di- 
dengan kertas koran. "Supaya cepat masak 


Ў Disarikan dari kotbah 
© Ps. Philip Mantofa, 18/11/07 


eleh. 
Lalu ada dorongan kuat dalam hati saya untuk 
memberi sesuatu bagi keluarga tersebut. Hati saya 
sungguh telah dijamah oleh kebaikan dan keramahan 
keluarga Ibu tersebut, dan saya ingin sekali memberi 
lebih dari yang telah mereka berikan. Akhirnya saya 
memberikan kepada anak ibu itu berbagai produk 
Pustaka Rajawali. 

Saya, seorang manusia yang berdosa saja bisa 
memiliki hati yang begitu terjamah, apalagi Tuhan 
yang Maha Kudus. la yang telah memberikan AnakNya 


artikel «2 


yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, 
tidakkah la akan lebih lagi memberikan sesuatu 
bagi orang yang sudah menjamah hatiNya? 


Hati yang luar biasa 

Untuk menjamah hati Tuhan, kita harus hi- 
dup dekat denganNya. Masa lalu yang pahit 
dan penuh luka kadang membuat kita takut 
mendekat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup 
mengubah masa depan kita. Dari kisah Rut kita 
belajar bahwa masa depan seseorang tidaklah 
tergantung dari masa lalu. 

Rut adalah keturunan Moab yang sangat 
dibenci Tuhan. Moab adalah buah kelahiran dari 
hubungan seksual antara ayah dan anak kan- 
dung dan tentu saja tidak terikat dalam perni- 
kahan kudus (Kej.19:30-38). Itu sebabnya Tuhan 
melarang orang Israel bersekutu dengan orang 
Moab dan Amon (01.23:3). Namun, Tuhan 
mengangkat martabat Rut karena hati Rut me- 
lekat pada Tuhan. 

Meski latar belakangnya pahit, Tuhan me- 
mulihkan kehidupan Rut. Dari garis keturunan 
Rut, lahir raja Daud (Rut 4:17) dan Tuhan Yesus 
(Mat. 1:1)! Seperti Rut, Tuhan juga sanggup 
mengangkat martabat kita jika kita mencintai 
Tuhan dengan sungguh-sungguh. 

Rut dalam bahasa Ibrani memiliki dua arti, 
beauty dan friend atau beautiful friend (teman 
yang cantik). Meski disebut cantik, Rut 
sebenarnya bukanlah seorang "miss universe". 
la hanyalah seorang wanita biasa namun de- 
ngan hati yang luar biasa untuk Tuhan. 

la mendapat anugerah dan perkenanan Tu- 
han, karena ia mencintai Tuhan dengan sepe- 
nuh hatinya. Perkataan Rut yang terkenal ada- 
lah, "Allahmulah Allahku" (Rut 1:16). Pemulihan 
Allah bermula dari pertobatan dan pengakuan 
yang sungguh bahwa Allah adalah satu-satunya 
Tuhan dan Juruselamat. 


Mempelai Wanita 

Boas dan Rut adalah kisah cinta yang paling 
romantis di Alkitab, bahkan hubungan mereka 
dijadikan sebagai lambang hubungan antara 
Kristus dan mempelai, yaitu gerejaNya. 


Boas bukanlah sekedar pemilik ladang, mela- 
inkan juga penebus bagi Rut yang kafir. Ingatkah 
Anda, bahwa Tuhan Yesus juga datang di muka 
bumi untuk menebus manusia yang berdosa? la ti- 
dak menebus dengan emas ataupun perak, me- 
lainkan dengan darah yang mahal. 

Sebelumnya, Tuhan menurunkan Taurat se- 
bagai standar atau ukuran yang dapat menye- 
lamatkan umat Israel. Namun, ternyata umat Israel 
gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat. Mereka 
gagal karena mengandalkan kekuatannya sendiri. 
Karena itu, Allah mengutus AnakNya yang tunggal 
ke dalam dunia, untuk menggenapi tuntutan hu- 
kum Taurat, dan menjadi penebus dosa manusia. 

Dalam cerita Rut, hukum Taurat dilambang- 
kan oleh kerabat dekat yang seharusnya menebus 
Naomi dan Rut. Namun, kerabat itu tidak mau ka- 
rena melihat Rut seorang Moab, kafir. 

Hak penebusan akhirnya diambil alih oleh 
Boas. Seperti Boas yang rela “membuang” segala 
kemuliaan dan kekayaannya untuk menebus Rut, 
orang Moab itu, Kristus telah mengosongkan Diri- 
Nya untuk menebus manusia berdosa. Inilah ala- 
san kuat mengapa kita harus menghargai dan 
mengasihi Tuhan. 


Hidup Kudus 

Mengapa pada akhirnya Rut boleh masuk da- 
lam jemaah Tuhan, sedangkan ia adalah seorang 
perempuan Moab yang seharusnya tidak layak un- 
tuk masuk dalam bilangan orang Israel sebagai 
bangsa pilihan Allah? Bukan hanya karena Rut 
telah mencintai Boas dengan sungguh-sungguh, 
tetapi karena Rut sudah ditebus oleh Boas. Boas 
tidak menebus Rut untuk dijadikan budak. Tidak 
juga untuk dijadikan pembantu, tetapi untuk men- 
jadi istrinya, mempelainya. 

Demikian juga Kristus. Ia tidak menebus kita 
untuk dijadikan budak atau hamba, melainkan 
untuk dipersiapkan menjadi seorang pengantin- 
Nya. Untuk itu, kita harus senantiasa mengucap 
syukur, dan mencintai Tuhan dengan menjaga 
hidup kudus sampai bertemu dengan Kristus, 
Sang Mempelai Pria, pada kedatanganNya yang 
kedua kali. Berjaga-jagalah, karena Mempelai itu 
akan datang di saat yang tidak Anda duga. ш 


03 


“Kita tidak akan pernah 
mencapai tujuan yang 
seutuhnya, jika belum 
menggunakan seluruh 
potensi yang ada.” 


potensi-potensi yang belum dikerjakannya. Mereka 
meninggal tanpa mengerjakan banyak hal karena 
tidak mengetahui potensi yang dimilikinya, dan beberapa, 
meski tahu, tapi memilih untuk tidak mengembangkannya. 

Tuhan ingin agar setiap anak-anak yang dikasihiNya 
memiliki hidup yang lebih baik. Untuk itu, la memper- 
lengkapi mereka dengan berbagai potensi, yaitu potensi 
untuk membuat terobosan. Inilah mengapa dikatakan 
bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. 

Potensi adalah suatu hal yang sanggup dilakukan. Jika 
kita tidak melakukan apa yang kita mampu lakukan, maka 
sebenarnya kita sedang tidak mengerjakan potensi, dan 
menyia-nyiakan potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. 
Jika potensi tersebut tidak diasah, maka akan menjadi 
tumpul dan tidak berguna untuk apapun. 


B anyak orang meninggal dan dikuburkan bersama 


Baik saja tidak cukup 
“The enemy of great is good.” Musuh dari menjadi 


besar adalah merasa cukup dengan “baik” saja. 
Inilah alasan utama mengapa beberapa pe- 
mimpin dan organisasi tidak menjadi besar, 
sebab mereka sudah merasa cukup puas de- 
ngan mencapai "yang baik” dan tidak mau 
mengambil resiko untuk mencapai yang lebih 
besar. 

Kita harus merubah cara pandang kita dari 
goal mindset (mengarah pada tujuan) menjadi 
growth mindset (mengarah pada pertumbuh- 
an). Growth mindset berbeda dengan menjadi 
ambisius atau rakus. Ambisius atau rakus ber- 
orientasi pada kepentingan pribadi dan meng- 
andalkan kekuatan diri sendiri, sedangkan 
growth mindset berorientasi pada Tuhan. 

Orang yang berpandangan goal mindset 
hanya bersandar pada pengalaman masa silam 
dan berhenti berbuat sesuatu yang lebih besar. 
Sebaliknya, orang yang mengarah pada per- 
tumbuhan tidak akan berhenti belajar dan ber- 
tumbuh. “Kita tidak akan pernah mencapai 
tujuan yang seutuhnya, jika belum menggu- 
nakan seluruh potensi yang ada." 

Untuk menjadi besar kita harus tahu dan 
mengenal siapa sumber potensi kita dan apa 
yang kita bisa dilakukan dengan potensi yang 
diberikan itu. 

Sumber potensi kita adalah Allah yang 
tidak terbatas, dan di dalam Dia kita bisa mela- 
kukan hal-hal yang luar biasa. Filipi 4:13 
mengatakan, segala perkara dapat kutang- 
gung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku. Dalam versi King James Version 
dikatakan, "can do all things through God who 
strengthened me." (Filipi 4:13). 

Martin Luther king, Jr. mengatakan "If you 
lose hope, somehow you lose the vitality that 
keeps life moving, you lose that courage to be, 
that guality that helps you go on in spite of it 
all. And so today, | still have a dream." Jika Anda 
kehilangan harapan, maka Anda juga kehi- 
langan vitalitas yang menggerakkan kehidup- 
an, Anda kehilangan keberanian, dan kualitas 
yang menolong Anda bertahan dalam keadaan 
apa pun. Dan sampai hari ini, saya masih punya 
mimpi." 

Dimilikinya mimpi, tujuan atau visi 
membuat potensi digunakan dengan terarah 
dan bertanggungjawab. 


Siap menjadi besar 
Pemimpin sejati mengenal potensinya. Ia 
memimpikan sesuatu yang besar. la senan- 


artikel 22 


tiasa mengasah, mengembangkan dan mem- 
perluas potensinya supaya ia siap menangkap 
kesempatan untuk menjadi besar. la tidak mau 
ketika kesempatan datang, ia tidak memiliki 
cukup kapasitas dan kualitas untuk menang- 
kapnya. 

Empat hal positif dari mengenali dan 
mengejar potensi kepemimpinan Anda secara 
maksimal: 

Pertama, Anda akan memiliki keyakinan 
diri yang lebih tinggi. Ketika Anda mengenali 
potensi Anda, keyakinan Anda terhadap Tuhan 
dan diri Anda akan semakin kuat, dan Anda 
tidak akan takut-takut lagi untuk terus men- 
cobadan mencoba. 

Kedua, Anda akan berkemauan keras un- 
tuk berubah dan mengambil resiko, Ketika Anda 
yakin bahwa Allah ada di pihak Anda, maka 
Anda semakin yakin bahwa tidak ada tembok 
yang tidak dapat ditembus. Ini meru-pakan 
sebuah tantangan sekaligus sebuah ke- 
gairahan di dalam Tuhan untuk terus naik ke 
level yang lebih tinggi. 

Ketiga, kegairahan Anda akan meningkat. 
Kita tidak sabar menanti pengalaman bersama 
Tuhan ketika menghadapi tantangan dan 
mengalami keberhasilan. Berjalan bersama Tu- 
han merupakan kerinduan dan kegairahan ter- 
sendiri yang selalu dinanti. 

Keempat, Anda akan mengangkat beban 
orang lain. Ketika Anda mencapai level yang le- 
bih tinggi bersama Tuhan, maka pertumbuhan 
Anda akan membuat orang-orang di sekitar 
Anda bertumbuh juga. 

Orang yang bertumbuh bersama Tuhan me- 
miliki pengaruh yang kuat atas orang-orang 
yang dipimpinnya, karena Roh Kudus membu- 
atnya peka atas kebutuhan orang lain. 

Dale Carnegie mengatakan, "Most of the 
important things in the world have been 
accomplish by people who have kept on trying 
when there seemed to be no hope at all." 
Sebagian besar hal-hal yang penting di dunia ini 
telah diselesaikan oleh orang-orang yang terus 
mencoba dan berusaha, meski kelihatannya 
tidak ada harapan. 

Jangan lihat pada dunia yang semu, fana, 
sementara dan terbatas, tetapi pandanglah Al- 
lah yang kekal, dan tak terbatas. Teruslah ber- 
tumbuh dan bertambah. Sebelum itu terjadi, 
jangan berhenti Бегиѕаһа! ш (Disarikan dari 
pengajaran Ps. Isaac Albert dalam leadership 
meeting, 22 November 2007) 


05 


06 


unik dan berbeda. Satu-satunya pribadi yang paling 
yang bersangkutan. Mereka lebih tahu kekuatan dan | 
bagaimana memperlakukan anak-anak mereka dalam hidupsel 
Membesarkan anak dalam "zaman multimedia” ini bukanlah Halang gampang dan 
penuh dengan tantangan. Sebagai orang tua kita harus memiliki hikmat & ketrampilan 
untuk mendidik mereka. 


T idak ada seorang pun yang ahli dalam mendidik an: 


Orang Asing 

Salah satu hal yang harus paling diwaspadai saat ini adalah pengaruh buruk dari 
televisi. "Barangkali TV adalah satu-satunya peralatan elektronik yang lebih bermanfaat 
justru setelah dimatikan", demikian kata Fred Rogers, pemandu acara Mister Roger's 
Neighborhood. 

Televisi, salah satu piranti multimedia- memiliki pengaruh yang sangat kuat karena 
menyuguhkan informasi dalam bentuk audio (suara) dan visual (gambar) secara 
bersamaan. 

Newton Minow, seorang aktivis dan ketua Federal Communications Commission (FCC) 
di bawah Presiden Kennedy pada tahun 1961, mengatakan dalam pidatonya di depan 
National Association of Broadcaster: "Ketika televisi baik, tak ada yang sanggup 
menandingi kebaikannya, entah itu teater, majalah atau surat kabar. Tetapi ketika televisi 


Orang Asing 
di Aa ah Kita 


Pdt. Soekirno Tarjadi (Seminar Orangtua) 


artikel 22 


jelek, juga tak ada yang sanggup menandingi 
kejelekannya." 

Apakah televisi hal baik atau tidak bukan 
tergantung dari pemilik studio televisi saja tetapi 
terutama kepada pemilik pesawat televisi. 

Pemilik televisi mempunyai hak dan kuasa 
penuh untuk menentukan apa yang boleh dan 
tidak boleh muncul di pesawat televisi di rumah- 
nya. 

"Orangtua harus menyadari bahwa di ru- 
mah ada orang asing. Andaikata Anda pulang ke 
rumah dan mendapati seorang lelaki tak dikenal 
sedang mengajari anak-anak Anda untuk saling 
menempeleng, atau berusaha membujuk 
mereka agar membeli berbagai macam jajanan, 
Anda pasti akan langsung mendepaknya keluar 
rumah. Tapi coba renungkan: Anda masuk ke 
rumah dan televisi menyala, Anda bahkan tidak 
akan berpikir dua kali mengenai hal itu.", jelas 
Dr. Jerome Singer seorang Profesor Psikologi di 
Yale University. 

Televisi adalah produk budaya. Secara u- 
mum, ada tiga pendekatan terhadap budaya. 
Pertama, pendekatan frontal atau mengasing- 
kan diri. Orang yang menganut pandangan ini 
menganggap bahwa budaya itu jahat dan harus 
dihindari. 

Kedua, pendekatan fatalistik atau melebur. 
Orang yang menganut pandangan ini meng- 
anggap bahwa budaya itu tidak bisa dihindari 
dan tidak ada apa pun yang bisa kita perbuat, 
karena itu budaya harus dirangkul, dan diterima 
apa adanya sebagai bagian kehidupan. Mereka 
hanyut dan menjadi korban oleh budaya. 

Ketiga, pendekatan aktif atau menyaring. 
Orang yang menganut pandangan ini menya- 
dari bahwa budaya hanyalah suatu alat yang 
netral: kandungannya yang bisa positif atau 
negatif. Mereka meyakini ada hal-hal yang bisa 
dilakukan supaya budaya menjadi bermanfaat. 
Mereka mempelajari budaya supaya bisa 
memanfaatkan budaya positif dan menolak 
budaya negatif. 


Waspadai Televisi 

Sebagai produk budaya, televisi tidak selalu 
berpengaruh buruk, tetapi ada sisi manfaatnya 
juga. Oleh karena itu orang tua harus terlibat 
secara aktif dengan anak-anaknya, terutama 
mengawasi mereka dari pengaruh buruk 
televisi. Berikut beberapa tipsnya: 

Pertama, jadilah teladan bagi anak-anak 


Anda. Jangan sampai setelah Anda melarang 
anak-anak melihat acara-acara tertentu di tele- 
visi, Anda sendiri malah kecanduan televisi. 

Kedua, orang tua berkuasa untuk menga- 
tur kehidupan anak-anaknya. Ini adalah ordo 
atau garis komando yang sesuai Firman Tuhan 
dan tidak boleh diubah. 

Buatlah peraturan tentang jam menonton 
televisi yang berlaku untuk semua orang di ru- 
mah, dan usahakan orang tua juga menentu- 
kan acara-acara apa saja yang boleh dan tidak 
boleh ditonton oleh anak. 

Ketiga, jadikan televisi sebagai pilihan, 
bukan kebiasaan. Beberapa orang memiliki ke- 
biasaan menyalakan televisi tanpa tahu acara 
yang hendak ditonton. Ubahlah pola ini de- 
ngan: (1) sebelum menonton, usahakan agar 
anak minta ijin dahulu ke orang tua. Meski sulit, 
perlahan tapi pasti anak tidak akan menjadikan 
menonton televisi sebagai kebiasaan. (2) ketika 
anak meminta ijin, jangan langsung menjawab 
"ya" atau "tidak", tetapi tanyakan dahulu acara 
apayang akan ditonton. 

Keempat, temanilah anak Anda menon- 
ton televisi. Anak tidak akan keberatan karena 
televisi adalah sarana keluarga yang bisa di- 
manfaatkan secara beramai-ramai. Kelima, 
jadikan acara menonton televisi sebagai ke- 
sempatan untuk diskusi dan memberi penga- 
jaran atau bahkan penginjilan. Jika anak me- 
nonton acara yang "kurang nyaman", disku- 
sikan! 

Keenam, waspadai acara iklan yang men- 
dorong anak untuk konsumtif. Lebih baik ma- 
tikan suaranya, karena kekuatan pengaruh 
iklan akan berkurang jika suaranya hilang. 

Ketujuh, matikan televisi ketika tidak di- 
tonton. Selain hemat listrik dan uang, juga da- 
pat mengurangi jam menonton. Terakhir, usa- 
hakan jangan mempunyai terlalu banyak 
televisi di rumah. Semakin banyak televisi, se- 
makin banyak kesempatan untuk menonton 
televisi dan semakin sulit untuk melakukan 
pengawasan. 

Orang tua harus bisa memilah dan memilih 
suguhan yang bermanfaat serta "membuang" 
yang tidak bermanfaat bagi anak-anak kita. 
Jika anak sudah terlanjur menonton acara yang 
tidak sesuai, kita harus sesegera mungkin 
memberi pengertian kepadanya. Jangan sam- 
pai ia mendapat jawaban dari orang lain yang 
tidak bertanggungjawab. ш 


07 


re 


nting 


a World" 


di 

h ге! Multime: 

"Raising Kids in 
ada hari Sabtu yang lalu (24/11), Mawar 
Sharon Christian School (MSCS) menga- 


Ё dakan seminar untuk orang tua yang 


diberi tema "Raising Kids in a Multimedia World" 
(membesarkan anak dalam dunia multimedia) 
dengan pembicara Bapak Pdt. Soekirno Tarjadi, 
P.G. Dipl. (Satir) dari Jakarta. 

Beliau adalah seorang Pendeta penuh di Ta- 
bernacle of Holiness (Singapura), lulusan 
diploma di bidang terapi keluarga model satir da- 
ri The Satir Pasific Institute yang berpusat di Van- 
couver, Kanada, juga seorang pelatih berser- 
tifikat untuk common sense parenting, sekaligus 
anggota dewan pengawas Yayasan Cinta Anak 
Bangsa. Beliau sangat berpengalaman dalam hal 
konseling keluarga termasuk di dalamnya 
mengenai anak-anak. 

Seminar yang diadakan di Ruang Ibadah 
Utama GMS pusat Jl. Cempaka 18i ini dihadiri 
oleh lebih dari 480 orang, terdiri dari: orang tua 
anak-anak yang bersekolah di MSCS, orang tua 
secara umum, para guru pendidik dan para pe- 
layan anak. 

Pada awal seminar, Ibu Feby Safira selaku 
Direktur MSCS menyampaikan kata-kata sam- 
butan yang menginspirasi setiap peserta. Beliau 
mengatakan bahwa mendidik dan membesarkan 
anak di jaman yang modern saat ini sangatlah 
tidak mudah, dibutuhkan komitmen dan kerja 


08 


keras dari orang tua. Kemajuan piranti multi- 
media dalam menyampaikan pesan kepada 
pemirsanya (terutama anak-anak), dapat 
menggeser peran orang tua dalam mendidik 
anak. Hal ini sangat berbahaya, apalagi jika 
pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan 
kebenaran dan dapat menjerumuskan masa 
depan anak-anak. Orang tua harus senantiasa 
waspada, karena televisi, internet, dan media 
massa lainnya banyak menayangkan hal yang 
bertentangan dengan kebenaran, seperti 
kekerasan, mistik/misteri, pornografi dan lain- 
lain. 

Dan MSCS, selaku lembaga pendidik akan 
berusaha untuk memperlengkapi orang tua 
dengan berbagai pengetahuan tentang 
mendidik anak-anak sesuai kebenaran dan 
prinsip-prinsip Firman Tuhan. 

Seminar kali ini adalah yang pertama, dan 
MSCS ke depan akan mengadakan lebih banyak 
seminar yang berhubungan dengan anak-anak. 
Peserta yang datang sangat antusias mengikuti 
seminar ini. Hal ini memberi gambaran bahwa 
pendidikan dan pengawasan anak adalah hal 
yang terpenting dalam keluarga. 

Dalam pengajarannya, Bapak Pdt. Soekirno 
Tarjadi menyampaikan sebuah hasil penelitian 
yang menarik. Perilaku anak-anak di sebuah 
desa tiba-tiba berubah secara signifikan setelah 
siaran televisi masuk desa mereka. Tingkat 
kekerasan anak meningkat. Ditengarai hal ini 
terjadi karena mereka meniru apa yang dilihat- 
nya di televisi. 

Selain beberapa fakta yang cukup infor- 
matif, Bapak Pdt. Soekirno juga menyampaikan 
beberapa tips bagi orang tua dalam men- 
dampingi anak-anak di masa "generasi multi- 
media" sekarang ini. 

Yang perlu diperhatikan adalah orang tua 
harus menjadi teladan bagi anak-anak. Jangan 
sampai orang tua melarang anak-anak menon- 
ton televisi, tetapi dirinya sendiri kecanduan 
televisi. 

Acara yang dimulai pada pukul 10.00 WIB 
ini selesai tepat pada pukul 13.30 WIB. Sebelum 
pulang, selama setengah jam, orang tua diberi 
kesempatan untuk bertanya jawab dengan Ba- 
pak Pdt. Soekirno. Melalui sesi tersebut, setiap 
peserta dapat mengambil langkah praktis sehu- 
bungan dengan masalah yang mereka hadapi. 
Mereka pun pulang dengan pengetahuan dan 
berkat Tuhan. Tuhan memberkati. ш ag/ 


kilasbalik « 


pakah Anda pernah melihat acara kuis 

deal or no deal (jadi atau tidak jadi) di 

televisi? Saya menghadapi perkara yang 
sama sehingga harus memutuskan untuk deal or 
no deal. Dalam kasus saya, saya harus memutus- 
kan, apakah akan datang ke Kemas (keluarga 
melayani Allah dan sesama) atau tidak. 

Ceritanya begini: sudah sejak lama dada saya 
sakit hingga terasa tembus sampai ke punggung, 
disertai dengan keringat dingin. Pada awalnya, 
saya tidak begitu memperhatikan rasa sakit terse- 
but. Saya hanya berpikir hal itu terjadi karena ke- 
сарекап. 

Namun tidak demikian pada hari Selasa lalu 
(13/11). Mulai sedari pagi, sakit itu kambuh 
dengan sakit yang luar biasa sampai saya harus 
meminum berbagai macam obat anti sakit, 
termasuk minum air kelapa muda hijau. Karena 
sakit tidak mereda, saya akhirnya memutuskan 
untuk berobat ke rumah sakit. 

Saya pikir, pemeriksaan tersebut sebentar dan 


saya digerakkan Tuhan untuk tidak menan- 
datangani surat opname (rawat inap). Saya pun 
keluar dari Rumah Sakit dan berangkat menuju 
Kemas, meski rasa sakit itu tak tertahankan. 
Bagaimanapun, saya sangat yakin bahwa sakit 
ini harus diserahkan ke tangan yang lebih ber- 
kuasa, yaitu tangan Tuhan Yesus. 

Sesampai di Kemas, saya menceritakan peri- 
hal sakit yang saya alami kepada Bapak Joni dan 
teman-teman Kemas lainnya. Dan mereka semu- 
a bersehati mendoakan kesembuhan saya. Puji 
Tuhan! Doa mereka bener-benar dijawab Tuhan. 
Saya dapat mengikuti Kemas dengan penuh su- 
kacita. Sepulang dari Kemas, saya bisa tidur de- 
ngan pulas. Suatu hal yang sangat saya rindu- 
kan. 

Sehari kemudian, saya pergi cek kesehatan 
ke dokter spesialis jantung. Benar-benar muji- 
zat! Dokter menyatakan bahwa jantung saya 
100% sehat, tidak ada masalah. Bahkan, dokter 
menjamin, kalau selama 15 tahun ke depan jan- 


saya langsung pulang dengan beberapa obat. 
Ternyata, di luar dugaan, dokter yang memeriksa 
menyarankan saya untuk menjalani opname (ra- 
wat inap). Saat keluar dari ruang UGD (Unit Gawat 
Darurat) saya bertemu seorang teman pelayanan. 
Saat melihat hasil pemeriksaan, Beliau juga me- 
nyarankan saya untuk rawat inap. 

Saya kaget, bercampur bimbang, ragu dan 
kawatir. Saya kemudian mengeluarkan telepon 
genggam dan akan menghubungi Bapak Joni, Ke- 
tua Kemas, untuk ijin tidak ikut Kemas karena 
sakit. Namun, tiba-tiba, niat itu saya batalkan dan 


tung saya akan baik-baik saja. Tuhan memang 
sungguh baik. 

Hingga saat ini, semua sakit yang saya 
rasakan hilang dan saya merasa sangat sehat 
serta bugar. Terima kasih untuk semua sahabat 
di Kemas yang telah mendoakan kesehatan 
saya. Kemas itu bukan deal or no deal seperti di 
televisi, tapi deal or deal, artinya keharusan. 
Karena di Kemas, kita akan mendapat berkat 
Tuhan yang terindah yaitu sahabat-sahabat 
yang senantiasa mendukung, menguatkan dan 
mendoakan. ш 


09 


Bagi Anda yang mengalami 
mujizat Tuhan,dan ingin 
ssaksian Anda menjadi berkat 
Silakan mengirimkan kesaksian 
anda dalam bentuk naskah 
tertulis/ disket disertai 

dengan foto pribadi ke 


Redaksi Warta GMS Pusat, 

Ji. Cempaka 24, Surabaya, 
Telp: 031-5451335, 

Fax: 031-5322452 atau 

email ke ag tyo99@yahoo.com 


NB: Setiap artikel ya 
akan menjadi hak red: 


тазик 
пазкаһ 
а GMS, juga 


esuai standart Wa 


tidaknya kesaksian Anda. 


| теб MMIT 
д Ша Р о fellowship 


Ajaklah kerabat & rekan-rekan bisnis Anda! 


khusus bagi para pengusaha & wiraswasta (suami/istri) 


І Bukit uel 
Rabu, 12 Desember ‘07, mmanue 


pk. 18.15 WIB, Bus ke Bukit Doa Immanuel 


beroperasi setiap hari 
R. Ibadah Utama Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih 
dulu pada Ibu Sri di telp. 
031-5344424 (setiap hari 
kerja) Khusus hari Minggu 
dapatkan keterangan di Bagian 
Informasi. Terima kasih 

Tuhan memberkati. 


pembicara: 


4 Pdt. Johan Lumoindong 


DG jon Же 


aj Telah dirinti 
2 9 ЕЕЕ 
Р = | Malam GMS sal 
Jumat, 14 Des ‘07, 
R. Ibadah Utama” зо pi 
D oa Malam 2 
umat, 14 Des 07, pk. 22. 
‹ ‚рж. 22.00, N 
Hall a san = (08165427810) 


johnlie_sn@yahoo.co.id 


S.S Alamat Ui i: 
M.Th екшин DEU 
s и поне blok E-1 по. 3 
ү У 
аа dakan jama aa ka TK Permata 
pembicara di KKR & Kesembuhan Ilahi 


N 


р 


"в WHOLE BEING 


EN REGISTRAT!IO 
масе - Tin EDUCATION FOR A СНА 
academic year 2008-2007 
Level : Preschool Program 
Playgroup A:23 years old 
Playgroup B : 3-4 years old 
Kindergarten A:45 years old 
Kindergarten B : 5-6 years old 
Elementary Program 
Grade 1, Grade 2, Grade 3 


oP 


A CHRIST CEN 


Period of Registration 


| 

Period 1:12 Nove 
Period 2:01 March 2008 - end о 
Further information please contact 
(031) 5457522, 5477123, 5484200 


(ms. Eva for preschool, ms. Dessy for elementary) 


i H mm -= 


Pemberkatan 
z 


Nikah 
Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang 
sah dari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan 
nikah antara: 


Minggu, 16 Desember 2007, 
Pk. 13:00 WIB 


ANTON HARIJONO 
Putra dr Bp. Andi Farkan 
& Ibu Yuliana 


NANIK ENDAH SOESANTO 
Putri dr Bp. Handi Handoko 
& Ibu Sutjiani 


Dukung & doakan 
FKA 9 Taiwan 


dengan pembicara 
Ps. Philip Mantofa, 


Ps. Jaeson Ma, & Cindy Jacob 


di Taiwan (Taipei) 
12-14 Februari 2008 


keterangan hubungi 
Ibu Linda Yusak 
031-5451335 ext. 137 


(jam kerja) 


Telah dibuka pendaftaran 


MISSION TRIP 
FKA 9 TAIWAN 


Sabtu, 15 Desember 2007, 
Pk. 11:00 WIB 

ISHAK KURNIAWAN SUTRISNO 
Putra dr Bp. Johannes Sutrisno 

& Ibu Rini Puspawati 


LILIANA 
Putri dr Bp. Ferry Djuono Juary 
& Ibu Liem Bie Lan 


Minggu, 16 Desember 2007, 
Pk. 16:00 WIB 


CHRISTIAN WAHYUDI 
Putra dr Bp. Agus Hamid 
& Ibu Tan Giok Swan 


ROSANAWATI OETOMO 
Putri dr Bp. Eddy Oetomo 
& Ibu Soeliana Tedjasukmana 


erenc 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


> На 
Birthda y 


ROSIANTI NIRMALASARI 
Penilik Kemas Pusat 


14.12.07 
BASUKI SUPRAJITNO 
Gembala Sat. Kenjeran 


15.12.07 
SANTOSO NARPATI 
Penilik Kemas Sat. Jemursari 


15.12.07 
RATNAWATI KISWORO 
Ketua Kemas Pusat 


Dibutuhkan tempat Amasa 
di Surabaya Timur, 
khususnya daerah 
Sutorejo & sekitar 
Lebak & sekitar 


Hubungi Kak Margareth 
di 5451335 ext. 125 / 
Flexi: 70716778 


jadwal ibadah mingguan #; ї 
10 Desember - 16 Desember 2007 


10| senin 11| selasa 12| rabu 
Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09,30 * В. Ibadah Utama 
Informasi hubungi: Ibu Lina S. pembicara: 
5346563, 3550710 Pdt. Johan Lumoindong Uakarta) 
THE SUMMIT 
Pk. 18.15 * В. Ibadah Utama 
pembicara: 


Pdt. Johan Lumoindong (Jakarta) 


13| kamis 14| jumat 15| sabtu 


Doa Malam Ibadah Pro-M 

Pk. 19.00 • R. Ibadah Utama Pk. 18.30 • К. Ibadah Utama 
pembicara 

Pdt. Drs. Soegiharto (Semarang) PEMASA & REMASA 
Doa Malam 2 di wilayah masing-masing 

Pk. 22.00 - selesai * Convention Hall 

pembicara 


Pdt. Drs. Soegiharto (Semarang) 


POKOK DOA mingguan: 


BEA MAWAR SHARON 


Berdoalah bagi gembala, para pemimpin rohani dan fulltimer agar diberi kesehatan, perlindungan, hikmat dan 
tuntunan Tuhan dalam pelayanan mereka. 

m Berdoa bagi Satelit Balikpapan yang sedang dirintis agar segera mendapatkan tempat ibadah yang strategis, serta 
doakan tim yang ada agar diberi hikmat dan tuntunan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa sehingga terjadi 
pertumbuhan sel, 

m Berdoa bagi aksi natal yang diadakan pada tgl 03 -22 Desember '07 dan “Christmas Celebration” pada tgl 25 Desember 
'07 di Jatim Expo agar semua kegiatan yang dilakukan dapat berlangsung dengan baik. 


ка SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


Berdoa bagi keamanan, perlindungan Tuhan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kota Surabaya. 

п Berdoa bagi Pemerintahan kota Surabaya & Pemerintahan RI serta lembaga perwakilan rakyat yang ada agar diberi 
hikmat dan rasa takut akan Tuhan dalam mengambil keputusan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan 
kejujuran dan bertanggung jawab. 

m Berdoa bagi penginjilan masal melalui media televisi dengan tema “Harapanku Indonesia" yang akan ditayangkan pada 
tgl 15 Desember '07 agar terjadi penuaian jiwa-jiwa di Indonesia. 


POKOK DOA PUASA MASSAL NATAL 2007 

m Berdoalah aksi Natal yang diadakan pada tanggal 3-22 Desember ‘07, agar masyarakat Surabaya dapat merasakan 
jamahan dan kasih Tuhan melalui seluruh kegiata yang dilakukan 

m Berdoalah agar seluruh jemaat yang terlibat dalam aksi Natal ini agar mereka diberi perlimdungan , kesehatan, hikmat 
Tuhan & hati yang penuh berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa 

m Berdoalah agar Christmas Celebration pada tanggal 25 Desember ‘ 07 di Jatim Expo, agar hadirat Tuhan dicurahkan & 
Kuasa Allah dimanifestasikan 

Berdoalah agar perlindungan & pengurapan Tuhan dicurahkan atas Ps. Philip Mantofa & seluruh Panitia yang terlibat 

Berdoalah agar Tuhan mencukupi semua kebutuhan yang ada sehingga semua kegiatan dilakukan dapat berlangsung 

dengan baik 

m Berdoalah bagi media (surat kabar, televisi, dll) agar Tuhan memakai sarana inti untuk penginjilan bagi kota & bangsa 


13 


_С УУ jadwal ibadah mingguan _ 
10 Desember - 16 Desember 2007 


Pusat 
Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 


Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak! Pk. 07.00 
Kebaktian Anak П Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV РК. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb, Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 
Keb, Remaja Pk. 13.00 


Keb, EagleTeens Praise 

Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Рк. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Кер. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 


Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl. Raya Rungkut Mapan Utara 88/FB1, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak 

Л. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb, Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit Malang 

Keb. Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb, Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl. jen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak II Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Л. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


2. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 (Minggu) Pk. 07.00 
Keb. Umum 11 (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Pemuda (umat) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens (Sabtu) Pk. 16.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Л. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids II (Minggu) Pk. 17.00 
di Jl. WR. Supratman 10 B, Jember 


Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 
Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb, Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk, 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Л. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt, Antoni М, (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double К” 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Кер. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt, Bernard S. (08562723723) 


Sat, Semarang “Double В" 


J], Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb, Umum Pk. 08.00 
Keb, EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung "Double Т" 


Keb, Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Л. Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 


Keb, Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum Il (Youth) Pk. 17.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 15.30 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 


Satelit Tondano “HOR” 
Keb. Umum | Pk.10.00 
Keb. Youth Pk.16.00 


Keb. Anak (umat) Pk. 15.00 
Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal 


Sat. Amurang 

Keb. Umum (Minggu) Pk.10.00 | 
Keb. Pro-M (Selasa)  Pk.19.00 | 
Keb. Anak (Minggu) РК.16.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi | 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 
Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan | 
IV, Tombasian, Telp: (0430) 22250 
Cp: Jacobus (081-356214443) | 


Sat. Bitung “House of Glory” | 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 09.00 | 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 | 
Keb. Anak Jumat) Pk. 15.30 | 


Gedung Mawar Sharon JI. AA. 

Maramis Kadoodan Lingk.IV | 
Telp: 0438-21576/30209 | 
Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan "MOG" 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 | 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 | 
Ср: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 13.00 | 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 | 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon 

J.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI. Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 | 


Sat. ч 

Keb. Umum (Minggu) РК 18.00 | 

Keb. Pemuda (Kamis) РК. 18.00 | 

Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 | 

Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo | 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu | 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-1436007 


Satelit Makassar | 
"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 | 
Keb. Umum Pk. 16.00 | 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


| Sat. Pontianak “City 


10 Desember - 16 Desember 2007 


Harvest" 
Keb. Umum & Pro-M (02) Pk. 11.00 
Keb, Pemuda & Pelajar (0.2) Pk. 14.00 
Keb. Anak (t.2) Pk. 08.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12,Megamall, Pontianak. Sekre: 
101, (0561- 760049) Cp: Johanes: 0852- 
45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Ji. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon (Saparua-Mlk) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 
Keb, Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Ср: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng (Saparua-MIk) 
Keb, Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 
Ср: Rudy Ritiauw 0852 435 18242 
Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43620552 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
| Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen B. Sumitro No. 36, 


| Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 


Leonardo Marpaung (081-343063803) 
Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) РК. 19.00 
Ged. Grand Liberty Restaurant Lt.5 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum 11 Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


Lt.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet 11.2 Rungkut 


Sat. Timur “True Worshiper” 


Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory" 
Keb. Pelajar Pk. 12.30 


di Bonnet Rungkut Lt. 2 
Sat. Timur "Harvest" 


Keb. Pekerja Pk. 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur 

Keb. Pemuda Pk, 09.45 
Keb. Pemuda Pk, 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 


Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur "POP" 
Keb. Pelajar 

Keb. Pelajar 2 

JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan “Living Stone" 
Keb, Pelajar Pk, 12.00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pk, 11,00 
Pk. 13.30 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk. 10,00 - 12.00 
Keb, Pemuda Pk. 16,00 - 18.00 


JI. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11,00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel, “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 


Keb. Pemuda Pk. 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellit: 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb, Remaja II Pk. 14.00 
Keb. Remaja Ill Pk. 16.00 


Sat. Utr. “River of Life” 

Кер. Anak (Arrow Generation)Pk, 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 11.30 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God” 


Keb Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat "Eagle" 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
‘Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Ñ ? 
7 MIBERGAB МОША ИЕ 


ESA NG AN Ii © 


DAMAI DI SURGA 


Selasa, 25 Desember 2007 


Jatim Expo Jl. A Yani, Surabaya 
Perayaan I - Pk. 09.00 WIB 
Perayaan II - Pk. 18.00 WIB 


1 Gereja Mawar Sharon 
www.gms.or.id 


Center: 031-71644999 


GRATIS! 


SPONSOR BERUPA PRODUK 

(Makanan/Minuman, Sembako, Pakaian, Alat Tulis Kantor, dil) 
KESEMPATAN | Berupa sumbangan produk dari jemaat, tanpa kompensasi komersial 
PAR gi | | [batas waktu: 10 Des ‘07) 


Contact Person: Lina (031-72330450 atau 081.553384500) 
Agenda Harian Aksi Natal bisa dilihat di counter Natal 


